4 april 22 - Kursus Komputer Medan Terdekat 
Flashcom Menyediakan Kursus Komputer Medan Terdekat Tingkatkan Skill Digital 
dengan Biaya Terjangkau 
Kursus Komputer Medan Terdekat? Tersedia Sertifikat? Cek Disini! 
Anda bingung cari tempat kursus komputer Medan terdekat? Ingin belajar berbagai 
skill digital? Yuk join di Flashcom Indoneisa! 
Kursus Komputer Medan Terdekat 
Anda berdomisili di Medan? Masih awam dalam dunia perkomputeran? Ingin tahu apa 
saja yang dapat dipelajari dari kursus komputer? Jadilah pintar digital dengan 
mengikuti kursus komputer Medan terdekat Anda. Flashcom menyediakan berbagai 
macam jenis bidang studi yang dapat meningkatkan keterampilan komputer dengan 
harga yang terjangkau. Daftarkan diri Anda segera dan ikuti kursus komputer bersama 
Flashcom dengan cara hubungi kami dengan klik tombol WhatsApp di bawah! 
Kenapa Memilih Kursus Komputer Medan Terdekat? 
Kemajuan digital terus dikembangkan menjadi jauh lebih baik dan canggih dari tahun 
ke tahun. Hal ini menaruh tantangan pada diri kita sendiri untuk ikut serta dalam 
meningkatkan skill digital. Karena perubahan jaman mempengaruhi aspek kehidupan 
kita kedepannya, seperti jenjang karir, kesejahteraan hidup dan sosial. Belakangan ini 
sudah banyak tersedia tempat kursus komputer untuk kalangan umum, terutama bagi 
pemula. Begitu pula dengan Flashcom yang ikut menyediakan kursus komputer 
terdekat bagi Anda yang berdomisili di Medan. Tidak perlu lagi harus menempuh 
perjalanan berkilo-kilo meter untuk dapat meningkatkan keterampilan komputer. Selain 
itu kursus ini menyediakan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan kursus dengan 
harapan skill Anda telah ter-upgrade. 
Bidang studi yang tersedia ada berbagai macam mulai dari perkantoran, pemrograman 
dan desain grafis, interior, arsitektur, animasi dan video. Berikut penjelasan materi 
yang akan dipelajari: 
Materi untuk Kursus Komputer Medan Terdekat 
1. Administrasi perkantoran 
Memilih kursus ini tersedia 3 software Microsoft Office yang akan dipelajari dan 
mudah untuk dimengerti. 
Pertama, Microsoft Word. 
Sebagai anak sekolahan software ini pasti pernah digunakan seperti salah 
satunya dalam pembuatan tugas makalah ilmiah. Pembuatan makalah yang 
dikerjakan harus dengan tulisan yang rapi dan dapat menyisipkan gambar. 
Ternyata itu merupakan skill dasar yang berguna. Untuk meningkatkan skill to 
the next level, kursus ini sangat cocok untuk diikuti. Contohnya dalam pekerjaan 
kantoran Anda akan dihadapkan dengan pembuatan surat menyurat, membuat 


dokumen ataupun laporan serta cara menyimpan dokumen dengan aman. Skill 


ini harus dikuasai oleh pekerjanya karena dasarnya pekerjaan kantor sangat 
terbantu dengan software ini. 

Kedua, Microsoft Excel. 

Saat sekolah juga pastinya pernah menggunakan software ini namun hanya 
dasarnya saja. Seperti menghitung dan menjumlahkan angka menggunakan 
formula. Sebagai pekerja kantoran, keterampilan Ms. Excel harus ditingkatkan 
karena banyak fungsinya. Seperti mudahnya membuat tabel dan grafik hanya 
dengan data angka yang sudah diatur dan menghitung data angka dengan cepat. 
Di kursus ini Anda akan diajarkan banyak jenis formula dengan segala fungsinya 
dan pastinya mudah diingat. 

Ketiga, Microsoft PowerPoint. 

Saat masih mengenyam bangku sekolah, setelah membuat makalah ilmiah 
biasanya akan disuruh mempresentasikannya di depan kelas. Software ini pasti 
pernah digunakan dan tanpa sadar Anda sudah memiliki skill dasarnya. Untuk 
meningkatkannya agar lebih mahir, kursus ini sangat tepat untuk Anda sebagai 
pekerja kantoran. Karena disini akan diajarkan cara memilih data mana yang 
harus dipresentasikan dengan tampilan yang menarik (tidak norak) dan tidak 
membosankan (dengan menyisipkan gambar, video atau audio). Sehingga klien 
atau atasan Anda yang mendengar dan melihat presentasi Anda puas dengan 
data yang ditampilkan. 

. Pemrograman 

Di kursus pemrograman ada 3 pilihan yaitu mendesain website, web 
programming dan android programming. 

Pertama, Desain Website. 

Content yang akan digunakan untuk desain web adalah WordPress, Joomla! dan 
Drupal. Mendesain web ini menggunakan bahasa pemrograman html, css dan 
javascript yang friendly untuk pemula. Jadi Anda dapat dipastikan secara praktik 
mudah untuk memahaminya. Selengkapnya klik disini. 

Kedua, Web Programming. 

Membangun sebuah website dilakukan dengan kegiatan koding yang mendasar 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Codeigniter dan Laravel. Selain itu 
ada Next Js, React Native dan lainnya. Namun jika Anda belum memiliki 
pengetahuan dasar mengenai bahasa pemrograman, alangkah baiknya terlebih 
dahulu untuk memilih kursus web desain. Selengkapnya klik disini. 

Ketiga, Android Programming. 

Buat aplikasi mobile dan mengembangkannya lebih mudah dengan Android 
Studio, React Native atau SOLite. Bahasa pemrograman yang lebih utama 
digunakan adalah JavaScript. Selengkapnya klik disini. 

Jenjang karir yang dapat ditempuh setelah mengikuti 3 kursus ini antara lain 


sebagai junior programmer (web developer maupun mobile developer). 


3. Desain, Animasi, Video, Arsitektur & Interior 
Prodi desain ada beberapa yaitu desain grafis, animasi & video serta interior & 
arsitektur. Selengkapnya dapat klik disini. 
Pertama, Desain Grafis. 
Kursus ini mempelajari 4 software yaitu Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) 
dan CorelDraw. 
Kedua, Animasi & Video. 
Software yang dipelajari yaitu Adobe (Premiere, Effects dan Flash). 
Selengkapnya dapat klik disini. 
Ketiga, Interior & Arsitektur. 
Software yang digunakan yaitu AutoCAD, 3DS Max, Vray dan SketchUp. Detail 
penggunaan dan fungsi dari software tersebut dapat klik disini. 
Jenjang karir yang dapat ditempuh setelah mengikuti kursus ini sebagai junior 
designer (architecture, graphic atau interior) dan animator, youtuber bahkan 


content creator. 


Tertarik mengikuti salah satu kursus di atas? Yuk gabung kursus komputer Medan 
terdekat bagi Anda yang berdomisili di Medan. Flashcom memiliki kriteria sistem 
belajar yang fleksibel (tidak baku) karena materi dapat disesuaikan dengan siswa dan 
dijamin 100% praktik. Jadwal belajar juga bebas, bisa ditentukan sesuai dengan 
kesepakatan pengajar dengan siswanya. Buruan daftar karena kursus di Flashcom 
biayanya terjangkau, tersedia sertifikat dan modul. Informasi lebih lanjut dapat hubungi 
kami melalui Hotline 0816-1500-8008 atau klik link berikut: WhatsApp CS Flashcom 


Indonesia. 


